Gereja Mawar Sharon mencanangkan 
Visi: tahun 2030 mendirikan 300 gereja 
lokal, sebagai langkah menengah dan anak 
tangga menuju visi utama yaitu 1.000 
gereja lokal yang kuat dan 1.000.000 murid. 
Seperti Musa yang ditopang tangannya 
oleh Harun dan Hur ketika bangsa Israel 
berperang melawan musuh, demikian pula 
gereja membutuhkan “Harun-Harun” dan 
“Hur-Hur” untuk mencapai visi ini. 


arun secara profetik melambangkan 
H imamat, yaitu orang yang dikhususkan 

Tuhan untuk melayani gereja-Nya 
secara penuh, atau disebut juga fulltimer. 
Sedangkan Hur melambangkan rajani yaitu 
pengusaha, ibu rumah tangga, pekerja, pelajar 
yang memberikan sebagian waktunya untuk 
melayani Tuhan, atau bisa disebut volunteer. 
Tuhan memakai baik volunteer maupun 
fulltimer untuk pekerjaan-Nya di dunia ini. 

Bagi Anda, baik volunteer maupun fulltimer, 

Allah ingin bekerja sama dengan hati anda, 
roh anda, keluarga anda, dan bahkan 
dengan apa yang anda jamah. Allah ingin 
mengurapi dan memakai anda, para 
Hur-Nya, para volunteer-Nya, dalam 
pekerjaan-Nya. 


HUR 


Kita bisa melihat peran “Hur” melalui 
tiga gereja di Samaria, Antiokhia, Roma. 
Ketiga gereja ini adalah gereja satelit 
yang tidak digagas oleh Yerusalem, tidak 
dibangun oleh para rasul atau para 
“Harun”, tetapi didirikan oleh orang- 
orang Yerusalem atau para “Hur” yang 
tersebar karena penganiayaan. Para rasul 
datang setelah mendengar kabar ada 
kebangunan rohani di ketiga kota itu. 

Jika dikondisikan pada saat ini, hal 
itu seperti anda pergi keluar daerah atau 
kota, atau di tempat baru untuk suatu 
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan 
lain-lain. Ketika anda memiliki kerinduan 
untuk memenangkan jiwa-jiwa, maka 
Tuhan akan membuka jalan untuk 
merintis gereja. 

“Dan Paulus tinggal dua tahun penuh 
di rumah yang disewanya sendiri itu, 
ia menerima semua orang yang datang 
kepadanya. Dengan terus terang dan 


tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan 
Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan 
Yesus Kristus.” (Kisah Para Rasul 28:30-31). 

Dua ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul 
menceritakan akhir hidup Paulus yang saat itu 
pergi ke Roma sebagai tahanan. Ia dipenjara 
karena difitnah, dan menderita karena salib 
Kristus. Meski berada dalam situasi yang tidak 
enak/nyaman, Paulus bisa merintis gereja di 
Roma, diawali dengan kerinduan kuat untuk 
memberitakan Injil. 

Bila saat ini anda berada dalam kondisi yang 
tidak mengenakkan, mungkin sakit sehingga 
harus berobat di luar daerah, jadikanlah kondisi 
itu sebagai jalan untuk melakukan perjalanan 
misi pribadi atau menjadi bagian dari perjalanan 
rohani untuk memenangkan jiwa-jiwa. 


PERJALANAN MISI 


Perjalanan rohani tidak harus ke Israel 
atau menunggu kesembuhan terjadi. Kondisi 
kehidupan tidak boleh menjadi rintangan untuk 
bersaksi. Belenggu penjara tidak menghentikan 
Paulus untuk menginjil. 

Jika Anda sedang pergi ke tempat baru di 
mana tidak ada gereja di sana, jadikanlah itu 
perjalanan rohani anda untuk memenangkan 

jiwa-jiwa. Dimulai dari mengenalkan Yesus 
kepada orang-orang, membentuk 
komunitas kecil, persekutuan 
hingga akhirnya 


menjadi besar. Jadikanlah diri anda magnet 
untuk orang datang kepada anda meskipun 
anda bukan pengkotbahnya. 

Paulus menyewa rumah, yang dijadikannya 
tempat pelayanan, di Roma dengan uangnya 
sendiri. Paulus berbesar hati menyediakan 
tempat di Roma bagi semua orang yang datang, 
dan mengajarkan Injil kepada mereka. Itulah 
kerajaan Allah, bukan eksklusif tapi inklusif. 

Memberikan tempat bagi orang-orang 
yang membutuhkan, terutama yang lapar dan 


haus akan kasih Tuhan. Jika kita ingin meniru 
Paulus di Kisah Para Rasul 28:30-31, maka yang 
dibutuhkan hanya kemauan untuk berbuat lebih 
dan hati yang besar untuk jiwa-jiwa. 

Sangat rugi bila hanya “Harun” saja yang 
bergerak dan dipakai Tuhan. Para “Hur” juga 
memiliki kesempatan untuk dipakai Tuhan 
mengabarkan injil ke seluruh bumi. Jika Petrus, 
Yohanes, Yakobus, para rasul lainnya, yaitu 
para “Harun” disebut kunci pertama dalam 
penyebaran Injil, maka kunci kedua lebih 
dahsyat. 

Kunci kedua adalah para “Hur” seperti 
Stefanus, Filipus, “Hur-Hur”-nya Petrus, 
Yohanes, Yakobus, Paulus. Termasuk juga nama- 
nama yang disebutkan Paulus di kitab Roma 
yang membuat percepatan penyebaran hingga 
mencapai Asia. Kita harus bersyukur, karena 
Para “Hur” ini, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, 
Sang Juruselamat. M(Disadur dari khotbah 
Ps. Philip Mantofa, Volunteer Appreciation 
Night, 02 Agustus 2019) 


TUHAN 


“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan 
itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman 
Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan 
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat 
kepadamu sampai berkelimpahan.” (Maleakhi 3:10) 


B ayangkan Anda menitipkan barang pada seorang 


teman! “Tolong simpankan ini selama aku pergi!” 

demikian Anda berpesan. Teman Anda setuju. 
Tetapi ketika Anda pulang dan kemudian meminta 
barang itu kembali, teman Anda menghilangkannya, atau 
memakainya untuk kepentingan pribadi. Tentu Anda akan 
berpikir bahwa teman ini sungguh mengecewakan dan 
tidak dapat dipercaya. 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


65—.—— 


MANNA 


TEOR YOUR 


Every Monday 
5-6 AM 


it 


@Sanctuary Hall, 
| Vision Building It.1 


Marvel! City Complex 


Dapatkan promo 
KEMERDEKAAN 


Selama periode 


BEBAN KAS Ff 11 Agustus - 30 September "19 


“berlaku untuk non retreat 


0343-880416 
031.6000.7000 ext 1216-1217 


082.2332.60008 


FooD & | 
BEVERAGES & siiitaktit Peta Sg Sh 


Immanuel @bukitdoaimmanuel @ bdi.or.id 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Atlit 4” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Perubahan Pikiran” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Petrus Nawawi 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Esther Budiyono 


Oreo 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Pernikahan Bahagia” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Petrus Nawawi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Efektif Prayer” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Lydia CSES 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 


Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Johannes Sonny 


DOA Saturday 
FAJAR “TAM 

GSanctuary Hall 
UMUM 


Vison Bulkding It 1 
Marvel! City Compitn 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Bounced Responce” 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdm. Hendra Haryanto 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


A Christ centered education for a child's whote-being 


PRESCHOOL / ELEMENTARY 
JUNIOR HIGH / SENIOR HIGH 
WE OPEN VARIOUS TYPES OPEN ENROLLMENT 
OF SCHOLARSHIPS NOW! 2020 / 2021 
(JUNIOR HIGH & SENIOR HIGH) 
Start From 27 Aug 2019 ONLINE REGISTRATION: www.mscs.sch.id 


SPECIAL FOR GMS MEMBER (with NIJ) 
31 Aug. 2019 (18.00) to 1 Sept. 2019 (22.00) 


OPEN FOR PUBLIC REGISTRATION 
2 Sept 2019 to 11 Jan 2020 (PERIOD 1) 


VISIT INFO SESSION - OPEN FOR PUBLIC 


Preschool (Open House & Free Trial) 
13- 14 Sept 2019 at Cempaka Campus 


Elementary 27 Aug 2019 at Cempaka Campus 
Junior High 28 Aug 2019 at Cempaka Campus 
Senior High 29 Aug 2019 at Vision Campus 
(contact us far invitation) 


ENROLLMENT & SCHOLARSHIPS INFO O 0856.0456.2220 
OTHER INFO : » reg@mscs,sch.id O www.mscs.sch.id 
@& MSCS Cempaka 031 5457522 (hunting), 

MSCS Vision 031 60002000 (hunting) 


Terakreditasi 
centre of Nasiona A 


@ F4 XKAN Upon yomama 3 “na @ » 
3 Last) Teen Henebanaanaa ANPS 


vererarhaol af 


BAGIAN TUHAN 


Segala berkat yang kita 
terima berasal dari Tuhan. 
Berkat Tuhan sedianya untuk kita 
nikmati dengan penuh ucapan 
syukur. Di antara berkat-berkat itu 
terdapat bagian Tuhan yang sengaja 
Dia titipkan, yaitu persembahan 
persepuluhan. Adalah tugas kita 
mengembalikan bagian Tuhan itu 
kepada Tuhan. 

Namun pada kenyataannya banyak 
orang bersikap seperti si teman. Alih- 
alih mengembalikan apa yang menjadi 
bagian Tuhan, mereka memakainya 
untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi, 
jika mereka melihat bagian yang harus 
dikembalikan itu cukup besar! 

Alasan Tuhan menitipkan bagian 
Tuhan di antara berkat-berkat yang kita 
terima adalah untuk menguji kita, untuk 
mengukur apakah kita bisa dipercaya 
untuk menerima berkat yang lebih 
“besar”. Firman Tuhan berkata: “... ujilah 
Aku, ... apakah Aku tidak membukakan 
bagimu tingkap-tingkap langit dan 
mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.” (Maleakhi 3:10b). 

Sayangnya, banyak orang tidak 
lolos ujian. Ketika melihat nominal 
bagian Tuhan yang besar, mata mereka 
terbelalak. Padahal, Tuhan hendak 
memberkati jauh lebih banyak dari apa 
yang hendak mereka tahan. 


CARA PANDANG 


Dulu, saya tidak pernah memberikan 
persembahan persepuluhan. Lalu, suatu hari seorang 
teman meminjami saya sebuah buku mengenai 
berkat. Dalam buku itu tertulis nasihat untuk 
mengembalikan bagian Tuhan. 

Selain meminjami buku, dia juga bercerita 
mengenai pengalamannya bersama Tuhan, bagaimana 
kehidupannya diberkati setelah mengembalikan 
bagian Tuhan kepada Tuhan. Dari situlah saya 
belajar untuk mulai memberikan persembahan 
persepuluhan. Awalnya saya berpikir bahwa saya 
akan menderita kekurangan. Tetapi ternyata, saya 
mendapati berkat Tuhan dicurahkan makin limpah 
dalam kehidupan saya. 

Salah satu rahasia supaya kita tetap taat 
mengembalikan persepuluhan adalah dengan 
memiliki cara pandang yang benar mengenai 
persembahan tersebut. 

Fokuslah bukan kepada berapa bagian yang 
kita berikan kepada Tuhan, melainkan berapa 
bagian yang kita terima dari Dia! 

Persepuluhan nilainya hanya 
sepersepuluh dari keseluruhan berkat yang 
Tuhan beri kepada kita. Kita menerima 
sembilan bagian, sedangkan Tuhan satu 
bagian. Ketika bagian Tuhan bertambah 
sekian rupiah, itu berarti bagian kita 
sudah bertambah sembilan kali sekian 
rupiah. Luar biasa, bukan?? 

Berbekal cara pandang demikian, 
ketika Tuhan menambahkan, bahkan 
melipatgandakan berkat-berkat di 
tangan kita, tidak lagi berkat itu akan 
menjadi jerat, namun melimpahkan 
rasa syukur dari dalam hati kita. 

m (Linawati Santoso, Pro-M GMS 
Surabaya) 


ebelumnya saya bekerja di sebuah bank 
S selama kurang lebih 10 tahun. Volume 

kerja yang padat membuat waktu 
bersama keluarga berkurang. Selama beberapa 
tahun, saya dan suami berdoa agar saya bisa 
menemukan pekerjaan yang memungkinkan 
saya bisa memiliki lebih banyak waktu dengan 
anak saya. 

Bulan Oktober 2018 saya melihat sebuah 
iklan lowongan pekerjaan di sebuah sekolah 
international di kota kami, yang jaraknya sangat 
dekat dengan rumah saya. Singkat cerita saya 
pun mencoba mengajukan lamaran. 

Puji Tuhan, setelah tes wawancara, saya 
diterima, dan anak saya pun diperbolehkan 
sekolah di sana tanpa biaya apa pun (gratis). 
Namun, saya terkendala dengan gaji yang 
ditawarkan. Lebih kecil dari gaji saya 
sebelumnya, sedangkan kami masih ada 
tanggungan cicilan. 

Suami mendukung dan menyerahkan 
keputusan kepada saya. “Kalau ini benar-benar 
dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan 
damai sejahtera untuk melangkah,” kata suami 
saya. 


Saya kuatir dan ragu-ragu untuk mengambil 
keputusan. Saya pun berdoa dan meminta 
petunjuk Tuhan. Tuhan memberikan damai 
sejahtera. Dalam doa, Tuhan memberikan 
peneguhan bahwa Dialah yang memegang masa 
depan saya, dan keluarga saya! 

Sayapun melangkah dengan iman. 

Puji Tuhan, proses pengunduran diri 
berlangsung baik. Pemimpin di kantor lama 
sempat keberatan karena begitu mendadak. 
Namun setelah saya memberikan pengertian, 
Beliau setuju dan memberikan surat referensi 
yang mengesankan. 

Saya pun mulai bekerja di tempat baru 
sebagai pengajar. Ketika mengajar, saya 
menangkap hati Tuhan untuk anak-anak, 
bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan 
membutuhkan partner untuk visi-Nya. 

Saya menjalani pekerjaan baru dengan 
ketaatan dan kerinduan untuk memenangkan 
anak-anak bagi Yesus! Puji Tuhan, sebelum akhir 
tahun 2018 semua cicilan saya lunas! 

Tidak berhenti sampai di situ, belum 
setahun mengajar, gaji saya sudah beberapa 
kali mengalami kenaikan. Suami saya pun 
dibukakan beberapa usaha baru dan Tuhan 
memberkatinya di area tersebut. Saya dan 
keluarga pun tidak pernah kekurangan sampai 
sekarang! Tuhan sungguh baik! # (Stella, CG 
Family Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara) 


GMS Surabaya GMS Tulungagung 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: badah Umum «4 Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB badah Pelajar # Pemuda 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Pk. 13.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) badah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB . WR. Supratman no 104, 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Telp. Kantor 0355-328170 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, GMS Jember 
. Gembong 20-30 Surabaya badah Umum # Anak | II Ill: 
Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum Pk. 10.00 WIB . Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB GMS Kediri 
Vision Hall, 13th floor. badah Umum «4 Anak | II: 
Marvell City Complex. Pk.10.00, 16.00 WIB 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. badah AOG Pk. 13.00 WIB 
CP.0823 3721 8000 Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Surabaya Selatan 
badah Umum « Anak I, II, III: GMS Mataram 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB badah Umum « Anak III III : 
. Siwalankerto 145 Surabaya Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
GMS Surabaya Barat Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
badah Umum 4 Anak | III : . ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB CP: 0370-635170 
The Pearl HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 
Pakuwon Mall lantai 3 
di atas food society) GMS Yogyakarta 
. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Barat badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
G IS R EJA GMS Denpasar Pacific Building It. 3, 
MAWAR SHARON badah Umum 4 Anak | II Ill: . Laksda Adisucipto 157 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA telp.0274-555497, fax.0274-55790L 
Kantor: badah Pelajar « Pemuda Pk. 14.00 WITA CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
ani badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA GMS Magelang 
MARVELL CITY COMPLEX, . Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali Sa Pat i Na es Ns ana 
badah Umum II 4 Pro- 17. 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. Tea 4741-5000 badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
E-mail: Info@gms.or.id badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
GMS Sidoarjo . Gatot Subroto 408 
www.mawarsharon.com badah Umum 4 Anak | IL II IV: Br 
, P ekret: Jl. Gatot Subroto 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) an 16.00, 19.00 Ha na Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax : (62-31) 5322452 badah Pelajar 4 Pemuda Pk. 13.00 WIB Fax: 0293-3191391 
Sebelah "HERO" Supermarket, : 
Pera nan en Ana anruk Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 GMS Salatiga 
Gereja Mawar Sharon dan Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
: badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel GMS Madiun badah Pelajar #Pemuda2 Pk. 16.00 WIB 
dapat ditransfer ke badah Umum I, II, III : aa an .N Pk. 13.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB - SUKOwati 62, salatiga 
No Rek. A/C 010.049.700.0 badah AOG: pk.13.00WIB — Telp/Fax (0298) 328124, 
BCA Veteran - Surabaya badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00wIB CP: Paulus Eko (085740282010) 
. H. Agus Salim 104 Madiun 
Magmschurch Telp: t6282141596579 (sementara) GMS Semarang 
badah Umum «4 Anak | II: Pk. 10.00, 16.00 WIB 
@@gmschurch GMS Malang badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kkseroa mawar sharon badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Ill: Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 1 He Pep raa DD III/ 2 5 ii Fi 
: : iri ' badah Pelajar Pemuda pk:13:00 iB: “NA: Tawangsari, KPE Semarang barak jawa Tenga 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Doa Malam (Rabu) Pk 1830wIB. 1P:0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 
email. agung.p@gms.or.id / Ae no. 27, Malang GMS Solo 
telp. 031-60007000 (warta) / P badah Umum « Anak III III: 
Tn an Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (#Pro-M) 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, Alek im badah AOG Pk. 13.00 WIB 
1 : Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Marvell City Complex, Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB Slamet Riyadi 373 Solo. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
badah AOG Pk.13.00WIB ”— (Telp/ Fax): 0271-723172. 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 (Dita-085231221896) 


. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
Beijing Meeting Room Lt. 3 


he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
In. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

I. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum 4 Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


.A. Yani 2 No. 8 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Anak 


(Ruko warna Merah, 


Telp. 0541-4100650 


badah AOG 
Hotel Grand Global 


Alamat Sekretariat : 
. Kahayan no 4 Pala 
alimantan Tengah 
nfo :0812-9228-65 
GMS Ambon 

badah Pemuda 


springbed comforta) 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum 

badah Anak 

badah Pelajar - Pem 


GMS Kendari 


. Supu Yusuf (Depan 
CP : 0401-3111075 


. Samrat Pakadoodai 
(Sebelah Yebenlin) Tel 


badah Pelajar - Pemuda 
badah Umum « Anak | II: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 


badah Umum 4 Anak 


badah Umum 1 4 Anak 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak 
badah Voltage (Sabtu) 

RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 


Pk. 13.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


sebelah Bank Mandiri 


Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 


ngka Raya — 


58 (Maureen) 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 


Baguala, Kota Ambon. 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 


uda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


Pk. 09.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 
Pk. 16.30 WITA 


Plaza Kubra) 


HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


n Ling 3 
p: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 


Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp: Nain S. (0852401 
GMS Tondano 
Ibadah Umum - Anak 
Ibadah AOG Youth 

Jl. D.I. Panjaitan Ling 1 


63011) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
, Taler 


(Depan Kantor Pos Tondano) 


Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 


Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda «4 Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 
Cp.Irawati Santoso/081268828800 


elp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


